Proposal Donasi 
Program Ma'had AL-Mubarok 

Periode 1436 - 1437 H 




Disusun oleh : 

Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) 

Alamat : Wisma Al-Mubarok 1. JL Puntadewa - Gang Ke-2 selatan SD Ngebel, 
barat asrama putrl UMY, JL Lingkar Selatan - Ngebel Tamantirto Kasihan Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Telpon : 0857 4262 4444 




Website : al-mu barok.com 
Facebook : Kajian Al-Mubarok 
Alamat e-mail : forsimstudi@gmail.com 



Mukadlmah 



Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon 
pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan kepada-Nya. Dan kita 
berlindung kepada Allah darl keburukan jiwa-jiwa kita, dan dari kejelekan 
amal-amal kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk kepada-Nya maka tiada 
yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tiada 

pemberi petunjuk baginya. 

Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar selain Allah semata, tiada 

sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya, semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada beliau, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka hingga akhir masa. 

Amma ba'du. 

Imam Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam Sahihnya dengan judul 
Bab llmu sebelum ucapan dan amalan. Hal ini menunjukkan kepada kita 
tentang pentingnya ilmu di dalam kehidupan setiap muslim. Karena ilmu 
adalah pondasi segenap aktifitas dan kegiatan. 

Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Manusia jauh 
lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan 
dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali saja. Ada pun ilmu 
dibutuhkan sebanyak hembusan nafas. " 

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Barangsiapa yang menimba ilmu 
untuk menghidupkan Islam maka dia termasuk kelompok orang-orang 
shiddiq dan derajatnya adalah setelah derajat kenablan." 

Hal ini semakin menunjukkan kepada kita betapa butuhnya umat initerhadap 
ilmu agama. Bahkan, ilmu agama inilah warisan yang ditinggalkan para nabi 
kepada kita. Ilmu adalah sebab kehidupan hati, sebagaimana air adalah sebab 
hidupnya bumi. 

Oleh sebab itu keberadaan majelis ilmu dan para ulama merupakan rahmat 
dan anugerah yang sangat besar bagi umat manusia. Hasan Al-Bashri 
rahimahullah pernah mengatakan, "Kalaulah bukan karena para ulama niscaya 
keadaan manusia sudah tidakada bedanya dengan binatang." 

Dengan ilmu inilah manusia bisa mengenal iman, tauhid, dan kebenaran. Dan 
dengan ilmu ini pula mereka bisa mendeteksi kekafiran, syirik, dan kebatilan. 

:: Program Ma'had Al-Mubarok (Kajlan Rutin) 

Program Ma'had Al-Mubarok adalah sebuah rangkaian kegiatan belajar 
mengajar tentang agama Islam dari dasar yang diadakan secara rutin dan 
berkesinambungan. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan 
mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu agama. Kajian diadakan di 



2 



masjid-masjid dan wisma muslim yang ada di sekitar wilayah kampus terpadu 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun ini, Ma'had Al-Mubarok 
telah menginjak usia tahun ke-3 dan menjalankan 6 pelajaran rutin setiap 
pekannya. 

Pelajaran yang diadakan mencakup materi tauhid, fikih, akhlak, dan hadits. 
Pemateriyang mengampu pelajaran diantaranya adalah Ustadz M. Romelan, 
Lc (staf pengajar Islamic Center Bin Baz, alumni Universitas Islam Madinah), 
Ustadz Amir As-Soronji, Lc. M.Pd.l (staf pengajar Ma'had Jamilurrahman, 
alumni Universitas Islam Madinah), Ustadz Fahrudin (staf pengajar Islamic 
Center Bin Baz, pengasuh kajian rutin Masjid Agung Syuhada'), Ustadz Ahmad 
Mz, S.S (pembina Islamic Centre Baitul Muhsinin Medari, pengurus Forum Da'i 
Masyarakat Jogja), Ustadz M. Abduh Tuasikal, ST M.Sc. (pimpinan Ponpes 
Darush Sholihin, pengasuh website rumaysho.com), dan Ustadz Ammi Nur 
Ba'its, S.T (dewan pembina KonsultasiSyariah.com dan pengasuh Yufid.tv). 

:: Kajian Umum Tematlk (2 Bulan Sekall) 

Selain kajian rutin pekanan, FORSIM juga mengadakan kegiatan kajian umum 
tematik secara berkala dengan mengambil tempat di Masjid KH. Ahmad 
Dahlan UMY bekerjasama dengan Kementrian Agama Badan Eksekutif 
Mahasiswa/BEM UMY. Kajian yang telah diadakan antara lain 'Muda Foya-Foya, 
Mati Masuk Surga' bersama Ustadz Zaid Susanto, Lc, 'Kajian Kitab Tauhid 
Bagian 3' bersama Ustadz Dr. ALL Musri Semjan Putra, M.A. (bekerjasama 
dengan Yayasan Imam Syafi'i), 'Mengenal ISIS dan Syi'ah' bersama Ustadz Aris 
Munandar, S.S dan Ustadz Abu Sa'ad M. Nurhuda, M.A. sekaligus acara 
penggalangan donasi untuk pengungsi Rohingya. Acara semacam ini 
direncanakan untuk diadakan secara rutin setiap 2 bulan sekali. 

:: Pelajaran Bahasa Arab dan Tajwld (Rutin dan Insldental) 

Di samping kegiatan -kegiatan di atas, FORSIM juga mengadakan 
pembelajaran bahasa arab yang mencakup ilmu nahwu, shorof dan praktek 
baca kitab arab gundul. Kegiatan ini diadakan di masjid dan juga di wisma. 
Kitab yang dikaji antara lain; At-Tashil fi Ma'rifati Qawa'id Lughoh At-Tanzil, 
Al-Muyassar fi 'llmi An-Nahwi, Mukhtarot, dan Mulakhosh. Untuk kegiatan 
praktek baca kitab, diantara kitab yang dibahas adalah; Min Ma'alim At-Tauhid 
dan Ash-Shidqu Ma'allah karya Syaikh Abdurrozzaq Al-Badr, dan Al-Qaul 
As-Sadid fi Maqashid At-Tauhid karya Syaikh As-Sa'di. 

FORSIM juga mengadakan pelajaran tajwid dalam bentuk daurah/kajian 
intensif maupun kajian rutin. Untuk kajian intensif/daurah telah diadakan 
sebanyak 2 kali daurah; pertama di Masjid Muthohharoh, Ngebel - Selatan 
UMY dan kedua diadakan di Masjid Husnul Khotimah, Peleman - Timur UMY. 
Adapun kajian rutin tajwid baru diadakan oleh panitia akhowat/putri di wisma 
setiap pekan sekali dengan pemateri staf pengajar Kampus Tahfizh - YPIA. 
Kajian rutin tajwid untuk ikhwan/putra sampai saat ini belum ada. Buku yang 
digunakan untuk pelajaran tajwid adalah Metode Asy- Syafi'i. 



3 



:: Keglatan Wlsma Muslim (Rutin) 

Untuk menampung dan mewadahi para mahasiswa dan penimba Umu yang 
ingin belajar lebih intensif dan mendapatkan lingkungan yang kondusif maka 
FORSIM juga mengelola kegiatan wisma muslim. Sampai saat ini ada 1 wisma 
yang sudah digunakan dan ke depan sudah bertambah 1 wisma lagl. Wisma 
yang pertama berada di dusun Ngebel, sebelah barat asrama putri UMY 
dengan daya tampung 6 orang (6 kamar). Akan tetapi diantara keenam kamar 
ini ada 1 kamar yang dikosongkan (tidak berpenghuni) karena digunakan 
untuk sekertariat dan ruang belajar bahasa arab/baca kitab. Adapun untuk 
wisma yang kedua menampung 9 orang warga secara gratis dari 
donatur/pemilik wisma. Wisma kedua ini berada di dusun Ngrame, sebelah 
selatan asrama putri UMY. Selain itu ada juga wisma khusus putri yang juga 
berlokasi di dusun Ngrame. 

:: Penyebaran Pamflet Kajlan dan Buletln (Rutin dan Insldental) 

Secara rutin setiap pekan, FORSIM juga mengedarkan buletin dakwah 
At-Tauhid yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA) ke 
masjid-masjid di sekitar wilayah kampus UMY. Selain buletin, FORSIM juga 
turut serta menyebarkan pamflet dan poster kajian Islam yang diadakan oleh 
FORSIM sendiri maupun lembaga dakwah yang lain semacam YPIA, Yayasan 
Imam Syafi'i, MajeedR, dll. 

Masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran pamflet antara lain; masjid 
KH. Ahmad Dahlan Kampus UMY, masjid Muthohharoh Ngebel, masjid Nurul 
Ikhlas Ngebel, masjid Baiturrahman Tundan, masjid An-Nuur Delingsari, 
masjid Shirothol Mustaqim Ngebel, Masjid Al-Muqorrib Tlogo, masjid 
Baitussalam Geblagan, masjid Husnul Khotimah Peleman, masjid Al-Mubarok 
Tegalrejo, masjid Agung Gamping, masjid Al-Mukhlis STIKES A. Yani, masjid 
Miftahul Jannah Rukeman, dll. 

:: Anggaran Keglatan 

Terlampir 

:: Susunan Pa nit La 

Terlampir 
:: Penutup 

Demikianlah proposal donasi program Ma'had Al-Mubarok periode 1436 - 
1437 H yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. 

Bagi para donatur/muhsinin yang ingin mendukung kegiatan ini dalam 
bentuk donasi bisa melalui : 



4 



BNI Syarlah 020 033 6067 

atas nama Windri Atmoko 



Konfirmasi Donasi via SMS : 
Ketik : Nama#Alamat#Donasi Ma'had#Tanggal Transfer#Jumlah. 

Dikirimkan ke no HP : 
0857 4262 4444 

Contoh : Zainal#Surabaya#Donasi Ma'had#20 Juni 2015#500.000 

Atas perhatian dan dukungan darl segenap kaum muslimin kami 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah 
memberikan balasan terbaik bagi anda. 

Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Segala puji bagi Allah Rabb 
seru sekalian alam. 

Yogyakarta, Sya'ban 1436 H / Juni 2015 
Mewakili segenap panitia Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) 



Bambang Surono, S.T. 

(Ketua FORSIM) 



Mengetahui, 



Ustadz Ahmad Mz, S.S. 

(Ketua Dewan Pembina) 



5 



Lampiran-Lampiran 



Lamplran 1. 



Anggaran Kegiatan 
:: Kajlan Rutin 

- Desain PubLikasi 

- Cetak Publikasi 200 eks A3 

- Mukafaah Pengajar 6 orang 

- Konsumsi Pengajar 6 orang 

- Infak Masjid 3 tempat 

- Dana Tak Terduga / Cadangan 

> Total Anggaran Bulanan 
:: Kajlan Umum Tematlk 

- Desain Publikasi 

- Cetak Publikasi 200 eks A4 

- Mukafaah Pembicara 

- Bingkisan untuk Pembicara 

- Konsumsi Panitia 25 orang 

- Konsumsi Pembicara 

- Air Minum Peserta 200 orang 

- Dana Tak Terduga / Cadangan 

> Total Anggaran Per Kajian 
:: Bahasa Arab dan Tajwld 

- Desain Publikasi 

- Cetak Publikasi 200 eks A4 

- Mukafaah Pengajar 4 Orang 

- Konsumsi Pengajar 4 Orang 

- Dana Tak Terduga / Cadangan 

> Total Anggaran Bulanan 

:: Kegiatan Wlsma Muslim 

- Mukafaah Musyrif 1 Orang 

- Konsumsi Rapat Pekanan 

- Pulsa Internet dan SMS 

- Dana Tak Terduga / Cadangan 



Rp. 100.000,- ( 1 Kali) 
Rp.300.000,- (1 Kali) 

Rp.500.000,- x 6 (Per Bulan) 
Rp.50.000,- x 6 (Per Bulan) 
Rp.200.000,- x 3 (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 

Rp.4.000.000,- 



Rp.100.000,- 

Rp.200.000,- 

Rp.300.000,- 

Rp.50.000,- 

Rp.250.000,- 

Rp.15.000,- 

Rp.200.000,- 

Rp.100.000,- 

Rp.1.215.000,- 



Rp.100.000,- (2 Kali) 
Rp.200.000,- (2 Kali) 

Rp.300.000,- x 4 (Per Bulan) 
Rp.20.000,- x 4 (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 

Rp.1.380.000,- 



Rp.300.000,- (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 



6 



> Total Anggaran Bulanan 



: Rp.600.000,- 



:: Penyebaran Pamflet dan Buletln 



- Infak Buletin At-Tauhid 

- Bensin Penyebar Pamflet 

- Dana Tak Terduga / Cadangan 



Rp.200.000,- (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 
Rp.100.000,- (Per Bulan) 



> Total Anggaran Bulanan 



: Rp.400.000,- 



Lampiran 2. 

Susunan Panitia 

Dewan Pembina 



Pengawas 



Penanggung Jawab 
Mudir Ma'had 
Sekretaris 
Bendahara 

Sie Akademik 
Sie Dakwah 
Sie Publikasi 
Sie Humas 
Sie Sosial 
Sie Perlengkapan 



Ustadz Ahmad Mz, S.S. (Ketua) 
Windry Atmoko, M.Acc (Anggota) 
dr. Desin Pambudi (Anggota) 
Ari Wahyudi, S.Si. 
Andes Aulia 
Sulaeman Ahmad 

Bambang Surono, S.T (Ketua FORSIM) 
M. Abduh Alma la ni 
Irfan Anugrah Hutasuhut 
Dea Rizaldi M. 

M. RahmadiTjan, Firdaus 

Ardhi Wiratama B.Y., Fatra 

Descartes Muhammad, Tri Purnomo Hadi 

Bayu Tri Handoyo, S.Pt, S. M. Didik Saputro 

Pulung Sena Saputra 

La bib, Fauzan 



7 



Lampiran 3. 

Contoh Pamflet Kajian 



s s 








i i'j i™ ■ 


nLIJijl 






lilil 





Hadirilah... 
Pengajian rutin akhir pekan 



Materi : Umdatul Ahkam (Hadits-Hadits Hukum) 
Pembicara : Ustadz Ammi Nur Ba'its, S.T. 

(Pembina KonsultasiSyariah.Com) 
Harl, Jam : Setiap Sabtu, Pkl. 09.00 - 10.30 WIB 
Tempat : Masjid Muthohharoh, Ngebel 

Selatan Kampus Terpadu UMY 
Sifat : Umum, Putra/Putri 



Materi : Kitab Tauhid (Akidah Islam) 
Pembicara : Ustadz M. Abduh Tuasikal. M.Sc. 

(Pengasuh Rumaysho.Com) 
Hari, Jam : Setiap Sabtu, Pkl. 14.00 - 15.00 WIB 
Tempat : Masjid Muthohharoh, Ngebel - 

Selatan Kampus Terpadu UMY 
Sifat : Umum, Putra/Putri 



Materi : Hadits Arba'in (Hadits-Hadits Pokok) 
Pembicara : Ustadz Ahmad Mz, 5.8. 

(Pembina Islamic Center Baitul Muhsinin Sleman) 
Hari, Jam : Setiap Sabtu, Pkl. 15.30 - 16.30 WIB 
Tempat : Masjid Muthohharoh, Ngebel - 

Selatan Kampus Terpadu UMY 
Sifat : Umum, Putra/Putri 




Materi : Manhajus Salikin (Fikih Ibadah dan Muamalah) 
Pembicara : Ustadz Fahrudin 

(Pengajar Islamic Center Bin Baz Yogyakarta) 
Hari, Jam : Setiap Ahad, Pkl. 09.00 - 10.00 WIB 
Tempat : Masjid Muthohharoh, Ngebel 

Selatan Kampus Terpadu UMY 
Sifat : Umum, Putra/Putri 



Materi : Tazkiyatun Nufus (Akhlak dan Penyucian Jiwa) 
Pembicara : Ustadz Amir As-Soronji, Lc. M.Pi 

(Kandidat Doktor Universitas Islam Indonesia) 
Hari, Jam : Setiap Ahad, Pkl. 10.00- 11.00 WIB 
Tempat : Masjid Muthohharoh, Ngebel - 

Selatan Kampus Terpadu UMY 
Sifat : Umum, Putra/Putri 



Materi : Tsalatsatul Ushul (Tiga Landasan Utama 
Pembicara : Ustadz M. Romelan, Lc. 

(Alumni Universitas Islam Madinah Arab Saudi) 
Harl, Jam : Setiap Ahad, Pkl. 16.00 - 17.00 WIB 
Tempat : Musholla Muttaqln, 

Ngrame - Selatan Kampus Terpadu UMY 
Sifat : Umum, Khusus Putra 



Kontak Panitia 


: 0857 4262 4444 


Penyelenggara 


: Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) 


Facebook 


: Kajian Al-Mubarok 


Website 


: al-mubarok com 


E-mail 


: forsimstudi@gmail.com 





8 



LOKASI KATAMUS 

Kajian Taksin Kliusus Muslimak 






| GRATIS 

Untnk Urn 11 ni 
Kliusus Muslims 



Tugu 
^§j^ Masjid 




Tahsin dan Tajwid Pemula 

Buk u Panduan : Metode Asy-Syak i 

(Cara Praktis Baca Al-Qur an Dmu Tajwid Praktis) 

Pengajar : Pengajar Kampus Takkdz 



CP : 087838980578 (SMS & WA) , k "TTT 

Pe„d a {t a r a n:N ania NoHP PesanKitat/tid.kkeCr <W" jumlah peserta ya „g had.r 




9 



Penyelenggara 



HADIRILAH 

KajianUmumTematik 



Rasulullah shallallahu 'alaihi wo sallam bersabda, 
"Barangsiapa yang menempuh jalan dalam rongka mencari ilmu (agama), 
maka dengan sebab itu Allah akan mudahkan bagtnya jalan menuju surga." 
(HR. Muslim) j j 



MUDA 

. .M ATI, 

MASUK 

SURGA 



Ustadz Zaid Susanto, Lc. 



Alumni Universitas Islam Madinah 
Pematert Kajian Rutin Masjid Agung Syuhada' 



PUKUL 
09-00 -11 .00 WIB 



AHAD 

O A Jumada Ula . 1 C Maret 
£4 1436 H * ID 2015 



Informas, 08574262 4444 



MASJID 
K.H. Ahmad Dahlan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 



10 



Di tengah derasnya arus fitnah 

Di saat maraknya penyimpangan pemikiran 

Di kala membanjirnya virus-virus akidah... 



Hadirilah...! 

Kajian Umum Tematik 



Gratis!! 

Tertiuka Uniuk Umum 
PWa/Pinri 




Masjid KH. Ahmad Dahlan, Kampus Terpadu UMY 

(Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul) 

Waktu 

Ahad, 6 Sya'ban 1436 H / 24 Mei 2015 
Pkl. 08.30-11.30 WIB 

Pembicara 
Ust. Fathurrahman Kama!, Lc. M.Si 
(Majelis Tabligh Muhammadiyah) 

Ust. Abu Sa'ad M. Nur Huda, M.A. 
(Relawan Kemanusiaan Palestina dan Suriah) 

Sambutan dari Takmir Masjid KH. Ahmad Dahlan, Poires Bantul* 

* Dalam proses konfirmasi 



Penyelenggara : 

• Kementrian Agama BEM UMY 

• Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) 



n 




12 



SIMAK DAN IKUTI! 



Torbuka untuk Umum 
Putra dan Putri 



Kajian Kitab Tauhid #3 

PEMURNIAN 

IB ADAH 
EPA DA £LLAH 





Ustadz Dr. AM Musri Semjan Putra, Lc. MA 



Waktu Tempat 

Sabtu, 4 April 2015 Masjid KH. Ahmad Dahlan 

16.00 - 17.30 WIB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 



Kajian Pembuka 

HIASAN PENUNTUT ILMU 

Pembicara 

Ustadz Amir As Soronji, Lc. M.Pi 



Waktu 
Sabtu, 4 April 2015 
Ba'da Ashar* - 16.00 WIB 

* diharapkan agar shalat ashar di masjid 
Penyelenggara ^^^^ 



Tempat 

Masjid KH. Ahmad Dahlan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 



Informasi : 
0857 4262 4444 (Putra) 
0878 3898 0578 (Putri) 



13 



Penyelenggara 

Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) 

Alamat 

Wisma Al-Mubarok. Ngebel RT 07 - 
Barat Asrama Putri UMY, 
Gang Ke-2 Setelah SO Ngebel. 
Tamantirto Kasihan Bantul. 

CP 0857 4262 4444 
Website : al-mubarok.com 
Facebook : Kajian Al-Mubarok 
E-mail : forsimstudi@gmail.com 



Jadwal Kajian 

Sabtu dan Ahad 

Tempat Belajar 

Masjid dan Wisma Muslim 

di Sekitar Kampus UMY 

Fasilitas 

Beasiswa Bagi Mahasiswa 
Kurang Mampu dan Warga Sekitar 

Kriteria Peserta 

Muslim, bisa membaca Al-Qur'an 

Materi 

Kajian Islam 

dan Bahasa Arab 

Masa Studi 

1 Tahun (2 Semester) 

Mata Pelajaran 

Tauhid, Fikih, Hadits, Akhlak, 

Bahasa Arab, Baca Kitab 

Materi Pokok 
Tauhid dan Fikih 
Materi Penguat 
Hadits dan Akhlak 



KITAB YANG DIGUNAKAN 

Tauhid 

Ushul Tsalatsah, Kitab Tauhid 

Fikih 

Manhajus Salikin 

Hadits 

Arba'in Nawawiyah, 
Umdatul Ahkam 

Akhlak 

Tazkiyatun Nufus 

Bahasa Arab 

Al-Muyassar, Mukhtarot 

Baca Kitab 

Al-lrsyad ila Shahih Al-I'tiqad 

Tajwid 

Metode Asy- Syafi'i 




Penerimaan ] 
Santri Baru I 

Program Ma'had Al-Mubarok 
Angkatan Ke-3 

Tahun Ajaran 1436 - 1437 H , 

Bismillahirrahmonirrahim. 

Insya Allah kembali dibuka pendaftaran santri baru 
program Ma'had Al-Mubarok. Program ini terbuka untuk umum. 
baik putra maupun putri. 



PENDAFTARAN VIA SMS 



Format SMS 

Daftar Ma'had, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Umur 

Kontak Pendaftaran (sms/whats app) 
0857 4262 4444 (Putra) 
0878 3898 0578 (Putri) 
Batas Akhir Pendaftaran 
Kamis, 16Juli2015 

Masa Pendaftaran 

Selama Bulan Ramadhan 1436 H / Juni - Juli 2015 

Masa Orientasi / Daurah Persiapan 
Syawwal 1436 H / Agustus 2015 

Mulai Kajian Rutin 

Insya Allah Dzulqa'dah 1436 H / Agustus 2015 



14 



